PERBEKEL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


NOMOR 22 TAHUN 2022 


TENTANG 
PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
DESA BAJERA KECAMATAN SELEMADEG 
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 


PERBEKEL DESA BAJERA, 


Menimbang : a. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini merupakan 
salah satu tokoh penggerak Pendidikan Anak Usia 
Dini di Kabupaten Tabanan, sehingga untuk 
mengoptimalkan aktifitas kegiatannya dalam upaya 
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa 
Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan 
perlu dukungan dari Pemerintah Desa, 


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Perbekei Desa Bajera tentang Penetapan Bunda 
Pendidikan Anak Usia Dini Desa Bajera Kecamatan 
Selemadeg Kabupaten Tabanan Tahun 2022, 


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat HI dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 


Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1655), 


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor ii Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 


Menetapkan 


KESATU 


KEDUA 


kei 


CN 


. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang 


Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Ingtegratif 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 146), 


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668): 


eraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomoi 
46 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak 
usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 


2014 Nomor 1679), 


| 


ba tg 


ii LA Ps 7 1 . . 
. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang 


Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan 
yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2013 Nomor 75), 


MEMUTUSKAN: 


Menunjuk Ni Ketut Poni Giri sebagai Bunda Pendidikan 
Anak Usia Dini Desa Bajera Kecamatan Selemadeg 
Kabupaten Tabanan Tahun 2022. 


Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa sebagaimana 
dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas : 


pemebar, 
. 


bersama masyarakat membuat rencana program 

kegiatan Bunda PAUD tingkat Desa/Kelurahan setiap 

tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD 

berkualitas, 

menerima kumpulan data layanan PAUD yang 

bersumber dari pimpinan Lembaga melalui organisasi 

mitra di wilayah kerjanya, 

bersama penilik dan pengawas melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap layanan PAUD di tingkat 

Desa/Kelurahan diwilayah kerjanya, 

melakukan Kerjasama dengan berbagai Lembaga dan 

organisasi : 

1. musyawarah Perencanaan Pembangunan DEsa 
(Musrenbang) di wilayah kerjanya. 

2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan 
perusahaan swasta. 

3. Lembaga/organisasi lain yang terkait dengan 
peningkatan layanan PAUD berkualitas. 


Mengupayakan peningkatan mutu pendidik dan 
tenaga kependidikan anak usia dini, 

Mengupayakan peningkatan kesejahteraan pendidik 
dan tenaga kependidikan melalui dana desa dan 
badan usaha lainnya yang tidak mengikat: 


g. Membuat pertemuan berkala dengan Kepala Satuan 
PAUD, dan 

h. menyusun dan menyampaikan laporan program dan 
kegiatan Bunda PAUD Desa/Kelurahan kepada 
Bunda PAUD tingkat Kecamatan. 


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 7 Januari 2022 


PERBEKEL DESA BAJERA 


ka 


I PUTU SUKARATA 


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada: 
38 


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, di Tabanan, 


2. Camat Selemadesg , 
3 
4. Arsip. 


Yang bersangkutan, 


